BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 


BUKU PETUNJUK PENDAFTARAN 


SISTEM SELEKSI CPNS NASIONAL 
SEKOLAH KEDINASAN 
TAHUN 2019 


Nama Dokumen 

Versi 

Tanggal 


BUKU PETUNJUK PENDAFTARAN SEKOLAH KEDINASAN 2019 
01.00 

APRIL 2019 



SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendaftar | versi 01.00 


DAFTAR ISI 


I. ALUR PENERIMAN SEKOLAH KEDINASAN 2019 2 

Gambar 1: Mekanisme Pendaftaran Sekolah Kedinasan Tahun 2019 2 

II. HAL - HAL YANG HARUS DISIAPKAN 2 

III. TATA CARA PENDAFTARAN SEKOLAH KEDINASAN TAHUN 2019 4 

Gambar 3 : Langkah-langkah Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2019 4 

Gambar 4 : Tampilan Halaman Utama Sekolah Kedinasan Tahun 2019 5 

3.1 Membuat Akun SSCASN Sekolah Kedinasan 7 

Gambar 8 : Tampilan Pendaftaran Akun SSCASN Sekolah Kedinasan 7 

Gambar 5 : Halaman Pendaftaran Akun SSCASN Sekolah Kedinasan 2019 8 

Gambar 6 : Halaman Berhasil Melakukan Pendaftaran Akun 10 

SSCASN Sekolah Kedinasan 2019 10 

Gambar 7 : Kartu Informasi Akun SSCASN Sekolah Kedinasan 2019 11 

3.2 Login ke Portal SSCASN Sekolah Kedinasan dan Isi Biodata 11 

Gambar 8 : Form Log In 12 

Gambar 9 : Form Upload Foto Selfie 13 

Gambar 10 : Form Mendaftar Formasi 14 

Gambar 11: Notifikasi 15 

Gambar 12 : Contoh Form Entri Nilai 16 

Gambar 14 : Form Pengisian Biodata 17 

Gambar 15 : Form Unggah Dokumen 19 

Gambar 16 : Form Resume Pendaftaran 20 

Gambar 17 : Notifikasi Akhir Proses Pendaftaran 21 

Gambar 17 : Notifikasi Akhir Proses Pendaftaran 21 

Gambar 18 : Form Resume Pendaftaran 22 

Gambar 19 : Contoh Kartu Pendaftaran SSCASN DIKDIN 24 


Hal.l dari 24 




SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendaftar | versi 01.00 


I. ALUR PENERIMAN SEKOLAH KEDINASAN 2019 

*#BKN 

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 



Pilih Sekolah 


Membuat Akun 


Pelamar melengkapi 
Biodata dan memilih 
Sekolah Kedinasan 


Pelamar membuat 
akun SSCN Sekolah 
Kedinasan 201 9 




rtu Pendaftaran 

Pelamar 
menyelesaikan 
pendaftaran dengan 
mengecek Resume 
dan mencetak Bukti 
Pendaftaran 


Log In 

Pelamar log In ke SSCN 
Sekolah Kedinasan 
dengan menggunakan 
NIK dan password 
yang telah didaftarkan 



Akses Portal 


Pelamar mengakses 
portal SSCASN dl alamat : 


https://sscasn.bkn.go.id 



engumuman 

Kelulusan 


Verifikasi CekVerifikasi Pembayaran* Kartu Ujian TesSeleksi 


Verifikator Instansi 
melakukan verifikasi 
data atau berkas 
pelamar yang telah 
masuk 


Pelamar 
Log In ke SSCN 
mengecek status 
kelulusan verifikasi 
adminlstrasi 


Pelamar yang lulus 
administrasi 
akan mendapatkan 
kode billing yang 
harus dibayar* 


Pelamar yang telah 
melakukan 
pembayaran dapat 
mencetak Kartu Ujian 
dl SSCN 


Pelamar mengikuti 
proses seleksi 
selanjutnya sesuai 
dengan ketentuan 
instansi 


*mekanisme terkait pembayaran mengacu pada ketentuan Instansi atau sekolah kedinasan terkait 


Sumber: Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian 

Gambar 1: Mekanisme Pendaftaran Sekolah Kedinasan Tahun 2019 


II. HAL - HAL YANG HARUS DISIAPKAN 


Pelamar wajib mengetahui ketentuan-ketentuan terkait jurusan, pendidikan dan 
sekolah kedinasan yang dilamar. Setiap jurusan dan sekolah kedinasan memiliki 
persyaratan yang berbeda. 


Hal.2 dari 24 














SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendaftar | versi 01.00 


Sebelum melakukan pendaftaran, pastikan pelamar telah mempersiapkan 
dokumen-dokumen yang diperlukan. Dokumen tersebut terdiri dari: 

1. Kartu Keluarga 

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

2. Ijazah 

3. Rapor SMA/Sederajat 

4. Pas foto 

5. Dokumen lain sesuai dengan ketentuan instansi yang akan dilamar 


Hal.3 dari 24 



SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendaftar | versi 01.00 


III. TATA CARA PENDAFTARAN SEKOLAH KEDINASAN TAHUN 2019 


*BKN 

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 


ALUR PENDAFTARAN SEKOLAH KEDINASAN 
TAHUN 2019 



a 




Pelamar mengakses 
portal SSCASN 
di alamat : 


https://sscasn.bkn.go.id 


Membuat akun 
SSCN Sekolah 
Kedinasan 2019 
dan mencetak 
Kartu Informasi 
Akun 


O 

-O- 

3. 

Log in ke SSCN Sekolah 
Kedinasan dengan 
menggunakan NIK dan 
password yang telah 
didaftarkan 





Verifikator Instansi 
melakukan 
verifikasi data atau 
berkas pelamar 
yang telah masuk 


Pelamar 7 6 
Log In ke SSCN 'Y 
mengecek status 
kelulusan verifikasi 
administrasi 



8 . 


Mendapatkan kode 
billing yang harus 
dibayar bagi pelamar 
yang lulus verifikasi. 

Aturan mengenai 
pembayaran silahkan 
cek di sekolah 
kedinasan terkait 



Mengecek Resume 
dan mencetak 
Kartu Pendaftaran 


Upload swafoto, 
memilih Sekolah 
Kedinasan, melengkapi 
Nilai, upload berkas, 
melengkapi biodata 


if 

-o- 

9. 

Mencetak Kartu Ujian 
di SSCN setelah 
pembayaran 
diterima dan 
dikonfirmasi oleh 
sistem 


• 

-o- 

10 . 

Mengikuti proses 
seleksi sesuai 
dengan ketentuan 
instansi 


Penaumuman 

Kelulusan 

-O 


Informasi status 
kelulusan pelamar 
akan diumumkan 
oleh Panitia Seleksi 
Sekolah Kedinasan 
instansi dapat dilihat 
di SSCN 


Sumber: Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian 


Gambar 3 : Langkah-langkah Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2019 


Hal.4 dari 24 



















SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendaftar | versi 01.00 



# Home Alur Registrasi Helpdesk FAQ Layanan Informasi & Login 


Indonesia Memanggil 


1 qI 


Putra-Putri Bangsa 


SELEKSI SEKOLAH KEDINASAN 




Gambar 4 : Tampilan Halaman Utama Sekolah Kedinasan Tahun 2019 


1. Pelamar harus masuk ke portal SSCASN seperti tampilan di atas di alamat: 


https://sscasn.bkn.go.id 


2. Pelamar pilih menu Sekolah Kedinasan untuk masuk ke portal Sekolah 
Kedinasan, membuat akun dan mencetak Kartu Informasi Akun di alamat: 


https://dikdin.bkn.go.id 


3. Pelamar melakukan log in dengan menggunakan NIK dan password yang 
telah didaftarkan 

4. Pelamar melakukan swafoto, mendaftar sekolah dan jurusan yang tersedia 
dan melengkapi form isian 

Pelamar hanya dapat melamar di 1 (satu) Sekolah Kedinasan. Aturan lebih 
jelas mengenai sekolah kedinasan dan jurusan yang Anda pilih, silahkan cek 
di halaman web masing-masing sekolah kedinasan 


Hal.5 dari 24 
























SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendaftar | versi 01.00 


5. Pelamar memasukkan Nilai 

6. Pelamar melengkapi Biodata 

7. Pelamar mengunggah (upload) dokumen sesuai dengan persyaratan 

8. Pelamar mengecek kembali isian yang telah dilengkapi ( Resume ) 

9. Pelamar mengklik Kirim, data yang telah dikirim tidak dapat diubah 

10. Pelamar mengecek hasil verifikasi 

11. Pelamar yang dinyatakan lulus verifikasi akan mendapatkan kode billing 
sebagai kode untuk pembayaran tes seleksi. Aturan mengenai pembayaran 
silahkan cek di web instansi atau sekolah kedinasan yang dipilih 

12. Pelamar yang sudah melakukan pembayaran dan sudah diverifikasi 
pembayarannya akan mendapatkan Kartu Ujian 

13. Pelamar mengikuti tahapan tes seleksi 

14. Pelamar mengecek hasil kelulusan tes seleksi 

15. Pelamar yang lulus tes seleksi dan dinyatakan diterima di sekolah kedinasan, 
harap menghubungi instansi atau sekolah kedinasan terkait proses 
selanjutnya 


Hal.6 dari 24 



SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendaftar | versi 01.00 


3.1 Membuat Akun SSCASN Sekolah Kedinasan 

Apabila pelamar sudah siap untuk mendaftar, langkah-langkahnya adalah: 

Registrasi 

1. Klik dan akan tampil seperti berikut: 


4 

SSCASN 



# £+ Daflar Formasi i+ Registrasi a Login 


Selamat Datang di Sistem Pendaftaran Akun SSCASN DIKDIN 

Sebelum Anda melakukan pendaftaran ke sekolah yang dituju, seluruh peserta 
(diwajibkan untuk membuat sebuah akun akses SSCASN terlebih dahulu. 



Pendaftaran Akun SSCASN DIKDIN 

Langkah 1: Pengecekan Identitas 
Nomor Induk Kependudukan (sesuai KTP) 


Gambar 8 : Tampilan Pendaftaran Akun SSCASN Sekolah Kedinasan 

2. Masukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 

3. Masukan Nomor Kartu Keluarga atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum 
pada Kartu Keluarga 

Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu 
Keluarga, silahkan hubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai 
dengan KTP pelamar bukan ke instansi atau Badan Kepegawaian Negara 
(BKN) selaku Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) 

4. Masukan kode captcha yang terlampir 


Hal.7 dari 24 













SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendaftar | versi 01.00 


Lanjutkan 


5. Setelah data di atas dimasukan, klik . Bila data sesuai maka 

akan tampil form Pendaftaran Akun SSCASN Sekolah Kedinasan seperti 
gambar di bawah ini. 


Pendaftaran Akun SSCASN DIKDIN 

Langkah 2: Lengkapi Data 

Silahkan isi formulirdi bawah ini dengan lengkapdan denar. 


Tempat Lahir Kab/Kota [Ijazah] 


Tanggal Lahir 


Tanggal Lahir [Sesuai yang tertulis pa da Ijazah] 


Jen is Kelamin 


CAFTCHA 

68 ?8 


Masukkan kode CAFTCHA di atas 


PERHATIAN Pastikan nama, tempat dan tanggal lahir ijazah sesuai dengan Ijazah yang akan digunakan di dalam pendaftaran SSCASN DIKDIN. 

NIK 

Email 




Contoh : myname@email.com 

Name [Sesuai identities] 

Password 





Ala mat [Sesuai kJentitas] 

Konfirmasi Password 





Kab/Kota [Sesuai kJentitas] 

Pertanyaan Pengaman 1 


SUFLABAYA [KOTA] 




Provinsi [Sesuai kJentitas] 

Jawaban Pengaman 1 


JAWAT1MUR 



Nama tanpa gelar [Sesuai yang tertulis pada Ijazah] 

Pertanyaan Pengaman 2 






Tempat Lahir 

Jawaban Pengaman 2 


SURABAYA 




ta 

Fas foto berlatar merah dengan ekstenss jpg/jpeg (maksimai 200 Kb) 

Teajsun... Tidakada berkas dipilih. 


Gambar 5 : Halaman Pendaftaran Akun SSCASN Sekolah Kedinasan 2019 


6. Lengkapi data-data yang terdapat pada form di atas dengan benar. Data 
yang perlu diisi terdiri dari data : 


Hal.8 dari 24 



































SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendaftar | versi 01.00 


a) Nama Tanpa Gelar 

Isi nama tanpa gelar sesuai dengan yang tercantum pada ijazah 

b) Tempat Lahir 

Isi tempat lahir (Kabupaten/Kota), sesuai dengan ijazah 

c) Tanggal Lahir 

Isi tanggal lahir sesuai dengan ijazah 

d) Jenis kelamin 

Pilih jenis kelamin yang sesuai 

e) E-mail 

Masukan e-mail aktif dan valid 

f) Password 

Masukan password yang mudah diingat. 

Harap catat dan simpan password Anda karena akan digunakan untuk 
login 

g) Konfirmasi Password 

Masukkan kembali password telah Anda masukan 

h) Pertanyaan Pengaman 1 

Pilih pertanyaan pengaman Anda 

i) Jawaban Pengaman 

Masukan jawaban pertanyaan pengaman 1 yang telah Anda pilih 

j) Pertanyaan Pengaman 2 

Pilih pertanyaan pengaman Anda 

k) Jawaban Pengaman 

Masukan jawaban pertanyaan pengaman 2 yang telah Anda pilih 

l) Captcha 

Masukan kode captcha yang tampil di layar 

7. Upload pas foto dengan latar belakang merah dalam format JPG minimal 
120 kb maksimal 200 kb 


Hal.9 dari 24 



SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendaftar | versi 01.00 


8 . 


9. 


Pastikan Anda mengisi semua data dengan benar dan lengkap. Data 
yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau dirubah. 


Selanjutnya klik 


Lanjutkan 


10. Halaman pemberitahuan bahwa pembuatan akun SSCASN Sekolah 


©Cetak Informasi Pendaftaran 


Kedinasan 2019 berhasil, klik untuk 

mencetak Kartu Infromasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil 
membuat akun. Simpan kartu tersebut dengan baik. 


Pendaftaran Akun SSCASN DIKDIN 

Langkah 4: Pendaftaran Selesai 

berhasil registrasi pada Portal SSP3K 
Anda hanya dapat melakukan registrasi 1 [satu] kali dengan NIK Anda. 

Catat dan simpan User NIK dan Password Anda yang telah terdaftar. 

Silakan melakukan Cetak Kartu Informasi Akun pada tombol di bawah ini. 


©Cetak Informasi Pendaftaran I ALanjutkan Login Pendaftaran 


JIKA TERDAPAT MASALAH PADA PENCETAKAN KARTU INFORMASI PENDAFTARAN, SILAHKAN LANJUTKAN LOGIN SEPERTI BIASA DAN UNDUH KARTU AKUN MELALUI 
FITUR UNGGAH SWAFOTO. 


Gambar 6 : Halaman Berhasil Melakukan Pendaftaran Akun 
SSCASN Sekolah Kedinasan 2019 


11. Klik 


ALanjutkan Login Pendaftaran 


untuk ke form berikutnya. 


Hal.10 dari 24 












SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendaftar | versi 01.00 


ssc 


A 


BKN-RI 

ASN 


KARTU INFORMASI AKUN 
SSCASN DIKDIN 2019 


* 


Tempat / Tanggal Lahir sesuai Ijazah 


Tempat / Tanggal Lahir sesuai KTP 


No. Identitas KTP 


Nama sesuai KTP 


Nama sesuai Ijazah 





Tgl / Jam Pendaftaran 01-04-2019 /15:47:50 

Selamat, Anda telah berhasil registrasi tahap awal pada portal SSCASN DIKDIN BKN. 

Silahkan lanjutkan masuk ke https://dikdin.bkn.go.id pada menu "Login" dengan menggunakan NIK dan 
password yang telah Anda daftarkan. 



"Demikian data pribadi ini saya buat dengan sebenarnya dan bila ternyata isian yang dibuat tidak benar, saya bersedia 

menanggung akibat hukum yang ditimbulkannya" 


Gambar 7 : Kartu Informasi Akun SSCASN Sekolah Kedinasan 2019 


3.2 Login ke Portal SSCASN Sekolah Kedinasan dan Isi Biodata 

1. Setelah pelamar berhasil daftar, silahkan login ke https://dikdin.bkn.ao.id 


dengan klik tombol ® Login 


yang tertera di sudut kanan atas 


2. Masukan NIK dan password yang telah Anda daftarkan lalu akan tampil 
halaman Form Biodata Peserta seperti gambar di bawah ini: 


Hal.ll dari 24 















































SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendaftar | versi 01.00 


© 

Login Pendaftaran SSCASN 
DIKDIN 



Lupa Password Anda? 

Klik di sini untuk mereset password Anda 


Belum memiliki akun? 

Silahkan melakukan pendaftaran akun SSCASN 
DIKDIN 


Gambar 8 : Form Log In 


Hal.12 dari 24 









SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendaftar | versi 01.00 


a. Upload Swafoto 

Upload foto selfie dengan memegang KTP dan Kartu Informasi Akun 
untuk dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya seperti contoh gambar 
di bawah ini: 


4 . 

sA 



1 Unggah Swafoto 

Silahkan unggah swafoto Anda sesuai dengan petunjuk 


PERHATIAN Pastikan Anda Sudan rrvengakhin Pendaftaran (metaiui tahap "RESUME') sebelurr. Pendaftaran ditutup. Jika prases mi txlak dilakukar.. rnaka data Anda tidak akan 
diverifikasi oleh verifikator wstansj (walaupun Anda sudah mengunggah semua dokumen sekalipun) 


Contoh swafoto yang benar 



Ketentuan swafoto 

■ Swafoto {self*} dengan memegang KTP/Surat Keterangan Perekaman 
dari Dukcapil dan Kartu Informasi Akun. postsi mete-bar (landscape). 

• Jika Anda beium mencetak Kartu Informasi Akun. silahkan khk tombot 
"Cetak Ulang Kartu Informasi Akun" di bawah ini. 

• Berkas yang diterima adalah foto JPEG dengan ukuran maksimal 200 
KB 


Swafoto Anda 



Silahkan unggah swafoto Anda 
Tekisurl.. Tidak a^a terkas die- - 

Jika Anda sudah mengunggah swafoto. kfik tombol "Selanjutnya" di barwah ini 




Gambar 9 : Form Upload Foto Selfie 


Klik tombol Choose File , cari dokumen swafoto berwarna dengan 
ketentuan format JPEG ukuran minimal 120 kb dan maksimal 200kb 


Hal.13 dari 24 
























SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendaftar | versi 01.00 


b. Mendaftar Formasi 


4 

ssdfH 



2. Mendaftar Formasi 

Silahkan pilih instansi, pendidikan, lokasi danjabatan 
formasi yang akan dilamar 


ii 


PERHATIAN Pastiifcan Anda sudaJh mnengakliiii Pendaftaran {mellalui talhap "RESUME''} sebefcim FiandaftaTan ditutup. Jiika prases ini tiidak dilalkiikan, raiafca data Anda tiidak akan 
diverifikasi oMi verifiikator instansi {walaupun Anda sudalh mengunggaih seraiua doktimen sekaUpun}. 


Sekolah 

Jen is Formasi 


Pendidikan 

Jurusan 

Lokasi Formasi 

Lokasi Test 



PTovinsi/Negara 

5MA/5MK 

Hama SMA/SMK 
sesuai Ijazah 

Tahun Lulus 

No. Ijazah 

Tanggal Ijazah 



Petunjuk Pemilihan Formasi 

1. Piihlalh Sekolfati dan Jen s Fomiasi yang Itiendak anda llaraiair, lain kiik tombol! T’lliti" Beberapa jjemis fonsiasi mernbatasi peflamnar berdasarkan KTP Provens! tertenfci 
s4&. 

2. Islali Mbm .Fend d tan sesuai dengan Inafilftasi pendid kan yang Anda raiilllki {Jumusan SKA f SKK). 

3. Islali Mbm Jurasan sesuai dengan jurasan yang ihendak Anda llaraiajr. 

A. Isialh kcfom Lokasi Formasi: sesuai dengan Lokasi berdasarkan Jeniis Fomiasi yang Anda pilih. Lokasi Formas: da pat bemupa {nannun tiidak terbatas pada}: 
a Lokasi Karaipus yang akan dflamat 

a Lokasi Daeraii Asal Afumasii untuk Fomiasi Klhusus Alokasii Daeraii 

5. Jiika Mom Lokasi Formasi kosong, kamungkinan besar seMah tidal: raienyediiakain formasi klhusus untuk daeraih Anda. Silaltikan Hik tombol IJ ang dan pfli jjenis 
formasi la'mnya. 

6. Untuk nstansv'seMali teirtentu, Aiida dapat raierniiiii Lokasi Test tempat Anda Ihendak raielawukan upan. Siangan pirii sesuai dengan keinginan Anda. 

7. Islali koiom Proviinsi/Negara SKA/SMIK , Kao j oaten,-'Kota SKAJSMIK {untuk SMIA/SMK da an negeri) dan Nana SMA/SM K sesuai Ijazah dengan data sekolah 
SKA'SIMK Asa! Anda. 

S. Isialh Mbra NISN {Honor Induk Siswa Nashua!} dan HPSH {Honor Pokok Sekollalh Nasibnal} sesuai dengan data Anda di DAPGDIK. 

9. IslaJh Mitarai Tahun La his . Hn Ip^lh Tangga lazah sesuai dengan yang tertera di |azah. Untuk KOusan tahun ini, Anda lhanya dfiwajibkan wiengitsi kollonn Tahun 
Lulus 

to. Pastikan seluruh data yang Anda isi sudah benar. Kesalahan pengisian data merupakan tanggung jawab pelamar. 

It. Isialh CAPTCFIA di Ibawalti ini, dan kfk tombol Seanutnva untuk Hanjut ke talhap selanpitnya. 

12. Pertu dipeifiatikan batiwa beberapa forniasi mernbatasi pellamar berdasarkaii ProvinsifKabupaten KTP > Jens Kelamin. 

13. Jika Anda Ihendak mengubalh sekolaih, Anda dapat kilt tombol Ulang di bawah Mbm Jen is Formas . 


CAPTCHA 


13' 


Gambar 10 : Form Mendaftar Formasi 


1) Pilih Sekolah dan Jenis Formasi sesuai dengan peminatan 


2 ) 


Klik tombol 


Pilih 


Hal.14 dari 24 


































SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendaftar | versi 01.00 


3) Pilih pendidikan terakhir Anda saat ini 

4) Pilih Jurusan yang tersedia 

5) Pilih Lokasi Formasi yang tersedia 

6) Pilih Lokasi Test yang tersedia 

7) Pilih Provinsi/Negara/SMA/SMK Anda berada 

8) Isi nama Sekolah Anda sesuai dengan ijazah 
(SMA/SMK/Sederajat) 


9) Isi Tahun Lulus 

10) Isi nomor ijazah pendidikan terakhir Anda 

11) Isi tahun lulus pendidikan terakhir Anda 

12) Isi kode captcha yang tampil 

13) Bila data sudah terisi dengan lengkap dan benar, klik tombol 


Selanjutnya > 


. Bila ada data yang kurang lengkap, sisterm akan 
mengeluarkan notifikasi seperti gambar di bawah ini: 



Gambar 11: Notifikasi 


Hal.15 dari 24 








SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendaftar | versi 01.00 


c. Pengisian Nilai 


ssdfhi 



3. Entri Nilai 

Silahkan isi nilai Anda 




PERHATIAN Pastikan Anda sudah mengakhiri Pendaftaran (melalui tahap "RESUME") sebelum Pendaftaran ditutup. Jika proses ini tidak dilakukan, maka data Anda tidak 
akan diverifikasi oleh verifikator instansi (walaupun Anda sudah mengunggah semua dokumen sekalipun). 


Nilai Rata-rata Raport 


: 


Rentang 0.00 - 100.00 


Syarat Minimal Instansi: 70 


Petunjuk Pengisian Nilai 

1. Isilah nilai dengan skala 100. mulai dan 0 -100,0, dengan maksimal 2 (dua) digit di belakang koma. 

2. Untuk nilai berskala 10, lakukan proses konversi ke skala 100. Misalnya, nilai 7,25 dikonversi menjadi 72.5. 

3. Untuk nilai berskala 4 (IP), lakukan proses konversi dengan cara membagi nilai dengan 4 lalu dikalikan 100. Misalnya, untuk nilai 3,25 maka dikonversi 
menjadi (3,25 / 4) * 100 = 81,25 

4. Pastikan isian nilai sudah sesuai. Kesalahan Entri / Pemalsuan Nilai menjadi tanggung jawab pelamar. 

5. Jika sudah selesai, isilah CAPTCHA dan klik tombol Selanjutnya di bawah 


CAPTCHA 


s4 


5458 


< Sebelumnya I Selanjutnya > 


Gambar 12 : Contoh Form Entri Nilai 

Pelamar memasukkan nilai rata-rata raport terakhir. Untuk mengisi menu 
ini, harap diperhatikan dan dibaca baik-baik Petunjuk Pengisian Nilai, 
karena setiap Sekolah Kedinasan memiliki aturan yang berbeda-beda. 


Hal.16 dari 24 















SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendaftar | versi 01.00 


d. Pengisian Biodata 


A 



4. Pengisian Biodata 

SUiai lengfcapi iskn biodata dengan Benar 


FERHAIIAN: =-,s5-.te*r Anda suaah mwflate-dil Pwidaftarari ■imtlalul ashap TESLWE’I- sebeuri Pemliaftaran dibunup. Jltes proses IN Sdak dilataJon. mates daos Arda Idafc 
atesri diwerfikasJ olch wrifteecor li-soarsl QvralaLfua Area s.-aai" mwfli.rflnai- sm d*te-mw Kfcailpuro;. 


i'JSfTQ SeSL3i EZST 

Tfernpat Lat* jazzJ": 
TSnggal IA ij^eah 
etbi 

Jsrfc Kjeiarrth 


■JAKARTA .KOTA. 


^jjai data d r Anda 


Aisrnat Dcfifcllll * 


RraTf&ir 

Kafc.'Kcta" 


SmasHt AsfenfeM daw Kscsnsisn. mates, 1 ™™ 100 
tevstdcr 


Plllh FTwirsi 


Flllh Iflinid iUBa 


fitm Mala Sou 



Catalan RresiasJ 


^hjai eig^ap data ftaig Tj 5 Aida 

NIK Ajah - 
Naira Ajah * 

Tfernpat LaHftr Ajah * I 

TSnggaJLahllrAjah - I 

Peterman Ajah * 

QaJIA:,ah - | 

Afcnat Z'.mmw 

Ajafi 1 - 


Stans iUdLp Ajah * 


NanraKTP 

-fenpatLS’ilrKTP 

TSnggall Laht KTP 

AfirratKTP 

K^byp^ta-iKtotaKTP 

PirouihsIKTP 


JuntehSeLCi'a * 

SiJuEangsa * 
Tlhggl Eadan {ait). 
Beat Baton {bgO * 
Golong an Oaiah * 
Status PertawTan * 
Agarra * 

No. Taepcn * 

No. Ponsei 

No. Kortafc Orang 
Tua/wai* 

NIK Ibu - 
Narralbu * 

Tfenpat Lahlr Ibu * 
Tlrgga Lznirbu - 
Peharpanlbu - 
GaJI Ibu - 

Atenflt DcnlsB Ibu * 
Status Hi&p ibu - 



Refund uk Pengl slan Biodata 

1. Isliah ban ar. foimuSIr ya-fl wsjib dllsl p^da banian ’HiaMGan _wflte:p Discs Anda’ 'JUtantiai dwflar csnda "i 
i. Jltes stiiah, IsJIah G^FTCHA berbu: dl bauah Ini dm Hit tcrfco Bs ar lt .a 


Gambar 14 : Form Pengisian Biodata 


Hal.17 dari 24 
































































































SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendaftar | versi 01.00 


Pada form ini, pelamar harus melengkapi kolom-kolom yang tersedia 
dengan benar. Pelamar juga dapat memperbaiki Nama Sesuai Ijazah, 
Tempat Lahir sesuai Ijazah, Tanggal Tanggal Lahir sesuai Ijazah, E-mail 
pada form ini. 


Data Diri Pelamar: 

Alamat Domisili, Provinsi, Kab/Kota Domisili, Akun Media Sosial, Catatan 
Prestasi, Jumlah Saudara Kandung (termasuk pelamar), Suku Bangsa, 
Tinggi Badan dalam centimeter, Berat Badan dalam kilogram, 
Golongan Darah, Status Perkawinan, Agama, Nomor Telepon, Nomor 
Ponsel, Nomor Kontak Orang Tua/Wali. 

Data Diri Orang Tua: 

NIK Ayah, Nama Ayah, Tempat Lahir Ayah, Tanggal Lahir Ayah, 
Pekerjaan Ayah, Gaji Ayah, Alamat Domisili Ayah, Status Hidup Ayah, 
NIK Ibu, Nama Ibu, Tempat Lahir Ibu, Tanggal Lahir Ibu, Pekerjaan Ibu, 
Gaji Ibu, Alamat Domisili Ibu, Status Hidup Ibu. 


Isi kode captcha yang tampil pada kolom yang disediakan. Klik 


Setanjutnya > 


untuk ke halaman selanjutnya. 


Hal.18 dari 24 






SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendaftar | versi 01.00 


e. Unggah Dokumen 


ss^lsl 



4. Unggah Dokumen 

Silahkan unggah dokumen persyaratan sesuai dengan 
ketentuan 


A f 


PERHATIAN Pastikan Anda sudah mengakhiri Pendaftaran (melalui tahap "RESUME") sebelum Pendaftaran ditutup. Jika proses ini tidak dilakukan, maka data Anda tidak akan diverifikasi 
oleh verifikator instansi (walaupun Anda sudah mengunggah semua dokumen sekalipun). 


Jenis Dokumen Status 

1. Untuk formasi reguler calon lulusan tahun 2019 Surat Keterangan Mengikuti Ujian Nasional. 2. Untuk Belum diunggah 

formasi Afirmasi calon lulusan 2019 Surat Mengikuti Ujian Nasional, Rekomendasi Sekolah (Ukuran Maksimal 
1000 KB, pdf) 

1. Untuk lulusan tahun 2018 dan sebelumnya, memiliki nilai rata-rata ujian yang tertulis pada ijazah tidak Belum diunggah 

kurang dari7,0 (skala penilaian 1-10)/70,00 (skala penilaian 10-100)/2,8 (skala penilaian 1-4), atau Untuk 

Calon lulusan tahun 2019, memiliki nilai rata-rata rapor untuk komponen Pengetahuan pada 5 semester 

(semester gasal dan genap untuk kelas X dan XI serta semester gasal kelas XII) 70,00 (skala penilaian 

10-100), dengan ketentuan pada saat pendaftaran utang yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dan 

memiliki nilai rata-rata ujian tertulis pada ijazah tidak kurang dari 70,00 (skala penilaian 10-100). 3. Untuk 

lulusan tahun 2018 dan sebelumnya, jika nilai rata-rata ijazah menggunakan skala penilaian 1-10 atau skala 

penilaian 1-4 diwajibkan untuk mengkonversi nilai tersebut menjadi skala penilaian 10-100 dengan 

melampirkan surat keterangan dari Sekolah Asal yang ditandatangani Kepala Sekolah. (Ukuran Maksimal 700 

KB, pdf) 

KTP bagi peserta yang berusia diatas 17 tahun atau Kartu Keluarga (KK) bagi yang belum memiliki KTP atau Belum diunggah 
menggunakan Surat Keterangan Kependudukan (Ukuran Maksimal 200 KB, jpg) 

Pas Foto berlatar belakang merah, mengenakan kemeja putih polos, dan bagi peserta wanita yang berjilbab Sudah diunggah 
mengenakan jilbab warna putih polos (Ukuran Maksimal 200 KB, jpg) 


Aksi 


Lihat I Unggah 


Unggah 


Unggah 


Unggah 


Ketentuan unggah dokumen 

• Format berkas yang diterima: PDF atau JPEG sesuai ketentuan per jenis dokumen. 

• Ukuran minimal setiap berkas adalah 100KB, dengan ukuran maksimal tergantung jenis berkas. 

• Jika ukuran berkas melebihi ketetuan, silahkan dikecilkan ke resolusi lebih kecil dengan catatan tulisan pada berkas harus terbaca dengan baik 

• Segala bentuk salah unggah / unggah tertukar / berkas unggah tidak terbaca merupakan tanggung jawab dari pendaftar. 

• Jika sudah selesai menggungah, harap mengecek hasil unggahan dengan menekan tombol "Liiat". 

• Anda dapat mengunggah ulang berkas (misalnya: jika hasilnya tidak jelas, terpotong) sesuai keperluan sebelum mengakhiri pendaftaran. 


< Sebelumnya I Selanjutnya > 


Gambar 15 : Form Unggah Dokumen 


Pelamar mengunggah dokumen yang diperlukan sesuai dengan 
persyaratan. Jenis dokumen dan ukuran file yang diunggah tercantum 
pada setiap jenis dokumen yang diperlukan. 


Untuk 

yang 


mengunggah dokumen, 
diupload sesuai denga 


klik tombol 


Unggah 


cari dokumen 


n jenis dokumen. Pelamar dapat 


mengecek dokumen yang telah diunggah dengan 


klik tombol 


Li hat 


Bila dokumen yang diunggah belum sesuai, 
mengganti dokumen tersebut. Kolom status 


Unggah 


klik tombol 

akan menampilkan 


untuk 

status 


Hal.19 dari 24 






















SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendaftar | versi 01.00 


dokumen telah diunggah atau belum. Klik 
halaman selanjutnya 


Selanjutnya > 


untuk ke 


f. Resume 


£ 

ssc* 



5. Resume 

Cek kembai data dan formasi yang diamar, laiu akhm 


PEBHATUX =as:tsr Vaa suaar mengakJmx ^eroa-arar (meiaiu anac -RESct.'S*' sec* tr Penaaftaran aitucuc j ka erases r soak oiiakukan maka aaa Area soak 
akar a '.er'kes cer wexAkaecc nsansi (wa aueun voa suaar '-le'-e-rggar serna ackunen seksipun) 


RESUME PENDAFTARAN 



POUTBCMK KEUANSAN NEG.AR.A STAN O 

lEH 


Junjsan (Jwtt Forma in 
Lokatl Formal! 

L oka n Toil 


ProvtBU lefcous 


Mia Rsce-raa Racer 


Kemenaxar Keuargar L 
SSMUA JWtUSAN (Calcn Ml 
Reg. e I—I 
: 0*0 JAKARTA □ 

.AKARTA (KOTA 1 EH 
34-ce-scec □ 

-AKARTA □ 

3019 eh 
: 133 EH 

3S«7-3C19 □ 

3019 EH 


,a PKN-STAN Reg tier Kemerkeu) 


Sana IssuM KTP 
Tempat LaMr keiusi ... 




□ 


KafcKota KTP 


Kaoxota Dorrtia 



1 Untuk dorrias. reauer esen itiusar aixn 3019 Sura: Keterargan Meno'kuo Ulan Nas era 3 UntUk texrias. 

A* mas cs cn nausan 3019 Su* Mengikus ar Mas era Rekomenoas Sekdan 

1 Untuk luusan arur 3018 oan seoeunrya ntn t nos rea-raa u. ar. yerg wiis paaa .axan eoak kurang a ar 
7J0 i»aa pemsan 1-10C* / 70.00 Osksa pemsan 10-100) / 38 (ska a pemsan 1-AX atau Urait Cal on luusan tanui 
3019. merwna nos rata-raa racer untuk kampenen oengearuan paaa 3 semester 'Semester aasa aan gerae urok 
te as Xaar x sera semester aasa keiasX^TCCC (ska a per a ar 10-1 CO oenoan kttexeuan paaa saat perosAan 
Llano /ano oe>sarokLitar< tear a ryacakan u us aan memnikl me rata-raa n ar teru s paaa .siar raak kurang aar 
70.CC (ska a sen. aan. 1C-ICO) 3 untuk lUusan arur 301S oan seeejimrrya .Ice ms raesraa Jazan meroounakan 
ska a pemsan 1-10 atau ska a pemsan 1-k a wa. ckan untuk mengkonuer* ms tersecot mer.aa ska a pemsan 
1C-1CC aengan meanpukan Surat kearargan aar Sekdan .Ass yang a anaatangan Kecsa Sekdan 


□ 

□ 


KTP peg peserta yang peruse a atas 17 tariun atau Kanu Keruarga (KJb Pao yang oe«m mem k KTP atau 
menogunakan Surat Keterargan Kepenoudukan 

=as Fooo Per aar peakang meran. mexgerakar teme.a puen polos aan pag peserta w ar ta yarg per. oao 
mengenakan. imp wama push poos 


D □ 
D □ 




Pastkan setap tanda centang ;EH| d atas sudati te r centang dan pastkan data yang Anda tsi sudah benar. Jka ada kesalaban 
scan, siahkan kembai ke tahap sebekimnya atau kSc pada =a an satu nama tahapan d bag can atas layar 



Gambar 16 : Form Resume Pendaftaran 


Hal.20 dari 24 












SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendaftar | versi 01.00 


Setelah pelamar melengkapi sermua tahapan di atas, periksa kembali 
resume pendaftaran yang tampil. Pastikan bahwa data telah sesuai dan 
benar dengan mencentang setiap isian yang telah dilengkapi oleh 
Pelamar. 


Centang * pernyataan yang tampil pada kotak merah muda, kemudian 


klik 


Akhiri Proses Pendaftaran 


. Setelah tombol tersebut diklik, pelamar tidak 


dapat merubah data yang telah dikirim ke sistem dengan alasan apapun. 


□ Demikian isian data pribadi saya buat sesuai dengan dokumen sebenarnya dan apabila ternyata isian yang saya 
buat tidak sesuai dengan dokumen, saya bersedia menanggung akibat hukum yang ditimbulkannya 


Akhiri Proses Pendaftaran 


Gambar 17 : Notifikasi Akhir Proses Pendaftaran 


Peringatan 

Setelah pendaftaran diakhiri dan diproses, Anda tidak bisa mengubah data terkait 
pendaftaran (seperti biodata, pillihan i n sta n s inform as i/jahatan serta unggahan dokumen, 
PASTIKAN KEMBALI SEMUA DATA TERKAIT PENDAFTARAN. 

Apakah anda yakin untjk me ng akhiri dan mem roses pendaftaran? 


Tidak 


lya 




Gambar 17 : Notifikasi Akhir Proses Pendaftaran 


Hal.21 dari 24 















SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendaftar | versi 01.00 


£ 

sscF 



Resume Pendaftaran Calon ASN 


A 


Status Pendaftaran 


Pendaftaran 


Proses verifikasi berkas sedang berlangsung. Silahkan login kembali ketika instansi / sekolah sudah melakukan pengumuman hasil 
verifikasi Data terkait pendaftaran sudah tidak bisa diubah kembali pada tahap ini. 

0 Terima Kasih @ 


RESUME PENDAFTARAN 



Name Sekolah 
Mama Instansi 
Jurusan (Jenis Formasi) 
Lokasi Formasi 
Lokasi Test 


ROLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN 
Kementerian Keuangan 

SEMUA JURUSAN (Calon Mahasiswa PKN-STAN Reguler Kemenkeu) 

DKI JAKARTA 


Nama Sesuai Ijazah 

Tempat Lahir Sesuai Ija... 

: JAKARTA (KOTA) 

H Nama Sesuai KTP 

Tempat Lahir Sesuai KTP 

:SURABAYA 

Tanggal Lahir Sesuai Ija... 


Tanggal Lahir Sesuai KTP 


Nama Sekolah 

i 

Jenis Kelamin 

: FYia 

Provinsi Sekolah 

JAKARTA 

Agama 

: Islam 

Tahun Lulus 

2019 

Status Perkawinan 

: Belum Kawin 

No. Ijazah 

123 

Alamat Sesuai KTP 


Tanggal Ijazah 

25-07-2019 

Kab/Kota KTP 

: SURABAYA (KOTA) 

Tahun Lulus 

2019 

Prov KTP 

: JAWA TIMUR 

Nilai Mata Pelajaran 


Alamat Domisili 

: QQQ 

Nilai Rata-rata Raport 

85 

Kab/Kota Domisili 

: JAKARTA TIMUR (KOTA) 



Provinsi Domisili 

: JAKARTA 



No. HP 

: 111 



No. Telp 

: 111111111111 



Email 

: test@test 


Dokumen yang terunggah 

1. Untuk formasi reguler calon lulusan tahun 2019 Surat Keterangan Mengikuti Ujian Nasional. 2. Untuk formasi Afirmasi calon lulusan 
2019 Surat Mengikuti Ujian Nasional, Rekomendasi Sekolah 


1. Untuk lulusan tahun 2018 dan sebelumnya, memiliki nilai rata-rata ujian yang tertulis pada ijazah tidak kurang dari 7,0 (skala 
penilaian 1-10)/ 70,00 (skala penilaian 10-100)/ 2,8 (skala penilaian 1-4), atau Untuk Calon lulusan tahun 2019, memiliki nilai rata-rata 
rapor untuk komponen Pengetahuan pada 5 semester (semester gasal dan genap untuk kelas X dan XI serta semester gasal kelas 
XII) 70,00 (skala penilaian 10-100), dengan ketentuan pada saat pendaftaran ulang yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dan 
memiliki nilai rata-rata ujian tertulis pada ijazah tidak kurang dari 70,00 (skala penilaian 10-100). 3. Untuk lulusan tahun 2018 dan 
sebelumnya, jika nilai rata-rata ijazah menggunakan skala penilaian 1-10 atau skala penilaian 1-4 diwajibkan untuk mengkonversi nilai 
tersebut menjadi skala penilaian 10-100 dengan melampirkan surat keterangan dari Sekolah Asal yang ditandatangani Kepala 
Sekolah. 


KTP bagi peserta yang berusia diatas 17 tahun atau Kartu Keluarga (KK) bagi yang belum memiliki KTP atau menggunakan Surat 
Keterangan Kependudukan 


Pas Foto berlatar belakang merah, mengenakan kemeja putih polos, dan bagi peserta wanita yang berjilbab mengenakan jilbab 
warna putih polos 


CETAK KARTU PENDAFTARAN DIKDIN 


Gambar 18 : Form Resume Pendaftaran 


Hal.22 dari 24 






















SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendaftar | versi 01.00 


Selanjutnya klik tombol 
dan 


lya ! 


dan tombol 


CETAK KARTU INFORMASIAKUN 


CETAK KARTU PENDAFTARAN 


akan 


tampil. 


CETAK KARTU PENDAFTARAN 


akan 


tampil 


Bila pelamar klik tombol 
Kartu Pendaftaran seperti 


gambar di bawah ini. 


Kartu Pendaftaran SSCASN Sekolah Kedinasan telah menggunakan tanda 
tangan digital dan disertifikasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 


Hal.23 dari 24 










SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendaftar | versi 01.00 



ii mini n in ii ii iin 

KARTU PENDAFTARAN SSCASN DIKDIN 2019 


POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN 


Formasi 

No. Registrasi 

No. Identitas KTP 


Calon Mahasiswa PKN-STAN Regular Kemenkeu 


1924355043 




KTP 

Nama 


IJAZAH 



Tempat / Tanggal Lahir : H 

Jenis Kelamin : Pna 

Sekolah Asal ; -j 


Kualifikasi Pendidikan 
No. Ijazah / Tahun Lulus 
Jurusan 


SLTA/SMA SEDERAJAT 

123/2019 

SEMUA JURUSAN [ ] 


Tgl / Jam Pendaftaran : 05 - 04-2019 / 09:13:01 

Persyaratan Administrasi : (Halaman diisi oteh Petugas Verifikasi Berkas) 

1. Untuk formasi reguler calon lulusan tahun 2019 Surat Keterangan Mengikuti Upan Nasional. 

1 2. Untuk formasi Afirmasi calon lulusan 2019 Surat Mengikuti Ujian Nasional. Rekomendasi Sekolah 

1. Untuk lulusan tahun 2018 dan sebeiumnya. memiliki nilai rata-rata ujian yang tertulis pada ijazah tidak kurang dan 7.0 

2 (skala penlaian 1 -10)/ 70.00 (skala penilaian 10-100) / 2.8 (skala peniiaian 1-4). atau Untuk Calon lulusan tahun 2019. 
memiliki nilai rata-rata rapor untuk komponen Pengetahuan pada 5 semester (semester gasal dan genap untuk ketas X dan 
XI serta semester gasal kelas XII) 70.00 (skala penilaian 10-100). dengan ketentuan pada saat pendaftaran ulang yang 
bersangkutan telah dinyatakan lulus dan memiliki nilai rata-rata ujian tertulis pada ijazah tidak kurang dari 70.00 (skala 
penilaian 10-100). 3. Untuk lulusan tahun 2018 dan sebeiumnya. jika nilai rata-rata ijazah menggunakan skala penilaian 1-10 
atau skala penilaian 1-4 diwajibkan untuk mengkonversi nilai tersebut menjadi skala penilaian 10-100 dengan melampirkan 
surat keterangan dari Sekolah Asal yang ditandatangani Kepala Sekolah. 


KTP bagi peserta yang berusia diatas 17 tahun atau Kartu Keluarga (KK) bagi yang belum memiliki KTP atau menggunakan 

3 Surat Keterangan Kependudukan 

Pas Foto beriatar belakang merah, mengenakan kemeja putti polos, dan bagi peserta wanita yang berjilbab mengenakan 

4 jifoab wama putih polos 


HaSlI Verifikasi : [ ] Lulus [ ] Tidak Tanggal Verifikasi : Tanggal Verifikasi Online : 

Keterangan . Petugas Verifikator Berkas, Petugas Verifikator Online, 


Nama: 


Nama: 


"Demikian data piibadi ini saya buat dengan sebenamya dan bila temyata isian yang dibuat tidak benar, saya bersedia 
menanggung akibat hukum yang ditimbulkannya* 


Catalan: 

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 

"Informaa Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat butt hukum yang sah 

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertrfikat elektronik yang diterbitkan BSrE 

- Dokumen dapat dicek keasliannya menggunakan frtur Pengecekan Dokumen SSCASN 



(untuk a guntng dan ditempel pada Amplop) 


POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN 
Nomor Registrasi 1924355043 


Nama 


Jurusan semua jurusan [ j 



Gambar 19 : Contoh Kartu Pendaftaran SSCASN DIKDIN 


Hal.24 dari 24 























